TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN 


CALON ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH BESAR PERIODE 2023-2028 
Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH No. 2 Telepon (0651) 92047 Fax. (0651) 92430 


PENGUMUMAN 
Nomor : 017/TIMSEL — KIP/ABES/VI/2023 


HASIL SELEKSI WAWANCARA, UJI BACA AL-QURAN DAN TEST NARKOBA BAGI 
CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) 
KABUPATEN ACEH BESAR PERIODE 2023-2028 
Berdasarkan Berita Acara Nomor : 016/TIMSEL-KIP/ABES/VI/2023 Tentang Penetapan Kelulusan 15 (Lima Belas) Calon 
Anggota KIP Aceh Besar Periode 2023-2028, setelah melakukan penilaian terhadap Tes Wawancara, Uji baca Al-Quran 
dan Test Narkoba, Maka diumumkan nama-nama Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar Periode 2023-2028 yang 
Lulus Test Wawancara, Uji baca Al-Quran dan Test Narkoba adalah sebagai berikut : 


NO. NAMA KETERANGAN 
1 A. Rahmad Adi, S.E., M. Si Lulus 
2 Achria Nazwar, A. Md Lulus 
3 Agussamsidi, A. Md Lulus 
4 Hafizh Akbar, S. Hut., M.M Lulus 
5 Ikhsan, S.P, M. Si Lulus 
6 Mahyar Tasnim, S.E Lulus 
7 Mahyaruddin Lulus 
8 Masyitah Lulus 
9 Miswar, S. Pdi Lulus 
10 Muhammad Al-Mushawwir, S. IP Lulus 
11 Muhammad Hayat, S.E Lulus 
12 Mujiburrahman, S. Ag., M.M Lulus 
13 Syawaril, S.E Lulus 
14 |T. Khairun Salim, S. Pd., M. Si Lulus 
15 |T. Ziayuddin Lulus 


1. Diharapkan kepada seluruh Bakal Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Besar yang dinyatakan LULUS sebagaimana 
tersebut di atas dapat mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan. 
2. Tempat dan Tanggal Uji Kelayakan dan Uji Kepatutan akan ditentukan kemudian oleh Sekretariat Komisi | DPR 
Kabupaten Aceh Besar. 
3. Keputusan Tim Ad Hoc bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 
Kota Jantho, 22 Juni 2023 


Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP 
Kabupaten Aceh Besar Periode 2023 -2028 


1. KAMARUZZAMAN, S.KH Ketua 

2. JUFRIADI, S. Pi Sekretaris 
3. HENDRA KOESMARA, S. Pt. M. Sc Anggota 
4. IRFAN SYAHPUTRA, ST Anggota 


5. LINA LIDADARI, S.M Anggota 


